PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
SEKOLAH DASAR NEGERI TAROAN 1 
KECAMATAN TLANAKAN 
Alamat : Desa Taro'an, Kode Pos : 69371, NPSN : 20527086 
e-mail : sdntaroan@gmail.com , 


Webblog : SD NEGERI TARO'AN TLANAKAN - PAMEKASAN 
(sdntaroanitlanakan.blogspot.com) 


MEKKAS JATNA PAKSA JENENG DIBI 


SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH 
NOMOR : 421.2/35/ 432.301.1.27 /2022 
Tentang 
PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANG KURIKULUM ( TPK ) 
SD NEGERI TAROAN 1 KECAMATAN TLANAKAN 
TAHUN PELAJARAN 2022/ 2023 


Menimbang : a. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan Proses Pelaksanaan Kurikulum 
di SD Negeri Taro'an 1, perlu dibentuk Tim Pengembang Kurikulum. 
b. Bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib serta mementingkan 
kelancaran tugas Tim Pengembang Kurikulum perlu diatur dalam Surat 
Keputusan Kepala Sekolah. 
Memperhatikan 
Mengingat Undang — Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal; 
PP No.19 Tahun 2005 dirubah dengan PP No. 32 Tahun 2013, PP No. 13 
Tahun 2015, PP No 57 Tahun 2021, dan terakhir dirubah lagi dengan PP 
No 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan 
3. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru yang dirubah 
dengan PP No. 19 Tahun 2017 Pasal 52 tentang Beban Kerja Guru dan PP 
No. 15 Tahun 2018 Pasal 3 tentang Pelaksanaan beban kerja selama 37,5 
jam kerja efektif. 
4. Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar 
dan Menengah 
Permendikbud NO. 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum SD 
Peremendikbud No. 61 Tahun 2014 tentang KTSP 


5 
6. 
7. Permendikbud No.20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan 
8 
9 


N — 


Permendikbud No.21,22 & 23 Tahun 2016 tentang Standar Isi, Proses dan 
. Penilaian 

10. Permendikbud No.24 Tahun 2016 yang dirubah dengan Permendikbud 
No.37 tahun 2018 tentang KI dan KD, 

11. Permendikbud No. 53 Tahun 2015 tentang Penilaian 

12. Permendikbud No. 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler 

13. Peremendikbud No. 63 Tahun 2014 tentang Kepramukaan 

14. Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti 

15. Permendiknas No. 15 tahun 2010 yang dirubah dengan Permendikbud No. 
23 Tahun 2013, dan dirubah lagi dengan Permendikbud No. 32 Tahun 
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan 

16. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur No. 420/0006752/2015 tgl 27 Mei 2015 
tentang Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Madura sebagai Muatan Lokal 
Wajib Provinsi Jawa Timur 

17. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan 
Teknologi Republik Indonesia nomor 56/M/2022 yang dirubah 
dengan nomor 262/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan 


18. 


19. 


20. 


21. 


22: 


23, 


24. 


25. 


26. 


Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran 

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, 
Menteri PAN RB RI Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 
2021, Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti 
Bersama Tahun 2022 

Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen 
Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan 
Teknologi Nomor 008/H/Kr/2022 Tentang Capaian Pembelajaran 
Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, 
Dan Jenjang Pendidikan MenengahPada Kurikulum Merdeka 
Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen 
Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan 
Teknologi Nomor 009/H/Kr/2022 Tentang Dimensi, Elemen, 
Dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila Pada Kurikulum 
Merdeka 

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi 
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi 
Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, 
Dan Jenjang Pendidikan Menengah 

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada 
Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang 
Pendidikan Menengah 

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi 
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pada 
Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang 
Pendidikan Menengah 

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi 
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian 
Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan 
Jenjang Pendidikan Menengah 

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 
420/3250/101.1/2022 Tentang Kalender Pendidikan Bagi Satuan Pendidikan 
di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2022/2023 

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Pamekasan Nomor 420/1740.1/432.301/2022 Tentang Kalender Pendidikan 
Jenjang PAUD, SD Dan SMP Kabupaten Pamekasan Tahun Pelajaran 
2022/2023 


MEMUTUSKAN 
Menetapkan 
Pertama : Penyusunan dan Pembagian Tim Pengembang Kurikulum SD Negeri 
Taro'an 1 sebagaimana terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini. 
Kedua : Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada 
anggaran yang sesuai. 
Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan 
sebagaiamana mestinya. 
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
Tembusan : Ditetapkan di : Tlanakan 
1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulaweis Selatan Pada Tanggal : 10 Juli 2022 


2 Yth. Komite Sekolah 


3, Guru yang bersangkutan. 


Kepala Sekolah 


Drs.KHAIRUL IKSAN, M.Pd 
NIP. 19681106 199308 1 002 


Lampiran I : Surat Keputusan Kepala SD Negeri Taroan 1 
Nomor : 421.2/35/ 432.301.1.27 /2022 
Tanggal : 10 Juli 2022 
SUSUNAN PANITIA TIM PENGEMBANG KURIKULUM 
SD NEGERI TAROAN 1 KECAMATAN TLANAKAN 
TAHUN PELAJARAN 2022/2023 
NO | JABATAN NAMA KETERANGAN 
1. Penasehat Drs. KUSWADI Korwilcam Bidik Tlanakan 
2. Pembina Drs. KUSWADI Pengawas Sekolah 
3. Ketua Drs.Khairul Iksan, M.Pd Kepala Sekolah 
4. Sekretaris Subandrio, S.Pd.SD Guru 
5. Anggota KH. Rifai Komite Sekolah 
6. Anggota Rukmaningsih, S.Pd Guru 
7. Anggota Abd. Mukti.S.Pd.I Guru 
8. Anggota Nur Jamali, S.Pd.SD Guru 
9. Anggota Achmad Musaffak.S.Pd.SD Guru 
10. Anggota Sulastri Ningsih, S.Pd Guru 
Tembusan : Ditetapkan di : Tlanakan 


I. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulaweis 


Selatan 


2. Yth. Komite Sekolah 


3. Guru yang bersangkutan. 


Pada Tanggal : 10 Juli 2022 
Kepala Sekolah 


Drs. KHAIRUL IKSAN, M.Pd 
NIP. 19681106 199308 1 002 


Lampiran II : Surat Keputusan Kepala SD Negeri Taro'an 1 
Nomor : 421.2/35/ 432.301.1.27 /2022 


Tanggal : 10 Juli 2017 


TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM PENGEMBANG KRIKULUM 
SD NEGERI TAROAN 1 KECAMATAN TLANAKAN 


TAHUN PELAJARAN 2022/ 2023 


Tugas-Tugas Pokok 


. Bertanggung jawab akan keberhasilan pengembangan 


kurikulum di SD Negeri Taro'an 1 


. Mengkoordinir Panitia Penyelenggara Pengembangan 


kurikulum SD Negeri Taro'an 1 


. Bertanggung jawab akan kelancaran, keamanan dan 


ketertiban pengembangan kurikulum SD Negeri Taro'an 1 


. dll. Untuk kelancaran kegiatan pengembangan kurikulum 


SD Negeri Taro'an 1 


. Membuat perencanaan kegiatan pengembangan kurikulum 


SD Negeri Taro'an 1 


. Membuat jadwal kegiatan pengembangan kurikulum SD 


Negeri Taro'an 1 


. Membuat laporan akhir seluruh kegiatan pengembangan 


kurikulum SD Negeri Taro'an 1 


. dll. Untuk kelancaran kegiatan pengembangan kurikulum 


SD Negeri Taro'an 1 


No Jabatan 
1 Penanggung Jawab 
Ketua 
2 Sekretaris 
3 Anggota 


. Membuat daftar hadir pengembangan kurikulum SD Negeri 


Taro'an 1 


. Mengarsipkan daftar hadir pengembangan kurikulum SD 


Negeri Taro'an 1 


. Membantu sekretaris membuat ` laporan kegiatan 


pengembangan 


. kurikulum SD Negeri Taro'an 1 
. dll. Untuk kelancaran kegiatan pengembangan kurikulum 


SD Negeri Taro'an 1 


Tembusan : 

I. Yth. Kepala Dinas 
Sulaweis Selatan 

2. Yth. Komite Sekolah 

3. Guru yang bersangkutan. 


Ditetapkan di : Tlanakan 


Pendidikan Provinsi Pada Tanggal: 10 Juli 2022 


Kepala Sekolah 


Drs.KHAIRUL IKSAN, M.Pd 
NIP. 19681106 199308 1 002 


Nomor : 0473/106.22.1/SMA.A A/VI1/2017 
Perihal : Undangan Rapat Tim Pengembang Kurikulum 


Lampiran D- 


Kepada 
Yth. ]. Pengawas Gugus 2 Kecamatan Tlanakan 
3. Ketua Komite SD Negeri Taro” an 1 
4, Guru SD Negeri Taro” an 1 
Di 
Tempat 


455 jag dl Aam 39 Sale aud) 
Dengan Hormat, 
Kami mengundang kepada Bapak/Ibu dan Saudara dalam rapat pembahasan Pengembang Kurikulum SD 


Negeri Taro' an 1 Tahun Pelajaran 2022/2023 yang akan dilaksanakan pada : 


Hari/tanggal : Rabu, 10 Juli 2022 


Waktu : Pukul 09:00 WITA s.d Selesai 
Tempat : Ruang Kelas VI 
Acara : Rapat Tim Pengembang Kurikulum Sekolah 


Dikarenakan pentingnya acara rapat tersebut, dimohon dengan sangat kepada Bapak/Ibu dan Saudara untuk 
dapat hadir tepat waktu dan atas pastisipasi dan kehadirannya kami sampaikan terima kasih. 


AIS yag dl dan 39 22 audi g 


Kepala Sekolah, 


Drs. Khairul Iksan,M.Pd 
NIP. 19681106 199308 1 002 


BERITA ACARA 
TIM PENGEMBANG KURIKULUM ( TPK ) 


SD NEGERI TAROAN 1 KECAMATAN TLANAKAN 
TAHUN PELAJARAN 2022/2023 


Pada hari ini .......... Rabu .......... tanggal .......... Lima.......... bulan .......... Juli .......... tahun .......... Dua Ribu 
Dua Puluh Dua .......... di SD Negeri Taro' an 1, telah dilaksanakan rapat pembahasan Tim Pengembang 
Kurikulum SD Negeri Taro' an 1 antara lain : 

1. Pembentukan Tim Pengembang Penyusunan Kurikulum Tahun Pelajaran 2022/2023. 

2. Penyusunan Program Semester Tahun Pelajaran 2022/2023 

3. Penyusunan Silabus Tahun Pelajaran 2022/2023 

4. Penyusunan KKM Tahun Pelajaran 2022/2023 (Hasil pembahasan terlampir) 
Dalam pembahasan Kurikulum sebagaimana tersebut di atas dihadiri oleh : 

1. Pengurus Komite Sekolah 


D 


Narasumber 
Kepala Sekolah 
Guru SD Negeri Taro’ an 1. 


E ^09 


(Daftar hadir terlampir) 
Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya 


Pamekasan, 10 Juli 2022 


Mengetahui, 
Pengawas Gugus 2 Kepala Sekolah, 
Kecamatan Tlanakan 


Drs. KUSWADI. Drs. Khairul Iksan,M.Pd 
NIP. 19640414 198303 1 002 NIP. 19681106 199308 1 002 


DAFTAR HADIR 
TIM PENGEMBANG KURIKULUM ( TPK ) 
SD NEGERI TAROAN 1 KECAMATAN TLANAKAN 
TAHUN PELAJARAN 2022/2023 


NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN 
1 Drs. KUSWADI Korwilcam Bidik 1 
Tlanakan 

2 Drs. KUSWADI Pengawas Sekolah 2 
3 Drs.Khairul Iksan, M.Pd Kepala Sekolah 3 

4 Subandrio, S.Pd.SD Guru 4 
5 KH. Rifai Komite Sekolah 5 

6 Rukmaningsih, S.Pd Guru 6 
7 Abd. Mukti.S.Pd.I Guru 7 

8 Nur Jamali, S.Pd.SD Guru 8 
9 Achmad Musaffak.S.Pd.SD Guru 9 

10 | Sulastri Ningsih, S.Pd Guru 10 
11 11 

12 12 


Mengetahui, 
Pengawas Gugus 2 
Kecamatan Tlanakan 


Drs. KUSWADI. 
NIP. 19640414 198303 1 002 


Pamekasan, 10 Juli 2022 


Kepala Sekolah, 


Drs. Khairul Iksan,M.Pd 
NIP. 19681106 199308 1 002 


NOTULEN RAPAT 
TIM PENGEMBANG KURIKULUM ( TPK ) 
SD NEGERI TAROAN 1 KECAMATAN TLANAKAN 
TAHUN PELAJARAN 2022/2023 


Rapat dibuka oleh Kepala Sekolah yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin rapat. 
Rapat pengembangan dan penyusunan kurikulum SD Negeri Taro” an 1 menghasilkan keputusan 
sebagai berikut : 


a. 


b. 


Membentuk tim pengembang kurikulum SD Negeri Taro an 1 yang dikukuhkan dalam SK 

Kepala Sekolah. 

Pelaksanaan Kurikulum terbagi menjadi 2 kriteria, yaitu : 

р КІЗ : Kelas X 

2) KTSP : Kelas XI dan Kelas XII 

Mekanisme dalam pengembangan Kurikulum SD Negeri Taro” an 1 

1) Melibatkan tim pengembang (guru, kepala sekolah, komite, dan pengawas) 

2) Dilakukan melalui pertemuan, seperti : workshop, bimbingan teknis, dan lain-lain, 

3) Kegiatan reviu dan revisi. 

4) Menghadirkan narasumber (ahli pendidikan, praktisi pendidikan, Dewan Pendidikan Dinas 
Pendidikan Kabupaten) 

5) Tahap finalisasi. 

6) Pemantapan dan penilaian dokumen KTSP dan K13 oleh Tim Pengembang berdasarkan 
petunjuk teknis Penyusunan KTSP dan K13, sesuai SK Kepala Sekolah. 

Dalam penyusunan kurikulum selain menyusun kurikulum itu sendiri, menyusun pula perangkat 

pembelajaran baik dari kelas X sampai dengan kelas XII yang terpilah-pilah sesuai dengan 

tuntutan yakni : 

1) Menganalisis kompetensi dasar dan penyusunan indikator setiap kompetensi dasar. 

2) Membuat pemetaan kompetensi dasar bagi guru kelas pengampu Kurikulum KTSP maupun 
K13. 

3) Penyusunan Jaringan indikator bagi guru mata pelajaran pengampu Kurikulum KTSP maupun 
K13. 

4) Penyusunan program silabus bagi guru mata pelajaran pengampu Kurikulum KTSP maupun 
K13. 

5) Penyusunan Program Semester dan tahunan bagi guru mata pelajaran . 

6) Penyusunan Silabus bagi guru mata pelajaran. 

7) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran bagi seluruh guru sesuai dengan jenjang kelas 
dan lain-lain. 

Langkah pengembangan silabus meliputi: 

1) Pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar; 

2) Mengidentifikasi materi pokok pembelajaran: 

3) Mengembangkan kegiatan pembelajaran, 

4) Merumuskan indikator pencapaian kompetensi; 

5) Menentukan jenis penilaian, 

6) Menentukan alokasi waktu: dan indikator 

7) Menentukan sumber belajar. 

Menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal dengan ketentuan sebagai berikut : 

1) Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar 
berkisar antara 0 - 100%. 

2) Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%. 


3) 


4) 


Satuan pendidikan harus menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan jenjang 
mempertimbangkan: 
- Kompleksitas (tingkat keluasan dan kedalaman SK, KD, Indikator) 
- Daya dukung (ketersediaan sarana prasarana, SDM, anggaran, dll) 
- Intake (tingkat kemampuan rata-rata peserta didik) 
Langkah menentukan KKM setiap mata pelajaran: 
-  Menjabarkan Kompetensi Dasar ke dalam Indikator 
- Menentukan nilai setiap aspek penentu KKM indikator dengan rentang 0 - 100, seperti 
berikut ini: 
a) Kompleksitas : 
Tinggi : nilai 50 - 64 
Sedang : nilai 65 - 80 
Rendah :nilai 81 - 100 
b) Daya Dukung : 
Tinggi : nilai 81 - 100 
Sedang : nilai 65 - 80 
Rendah : nilai 50 - 64 
c) Intake : 
Tinggi “nilai 81 - 100 
Sedang : nilai 65 - 80 
Rendah : nilai 50 - 64 
- Menentukan KKM indikator dengan menghitung skor perolehan dibagi skor maksimum 
kali 100% 
- Menentukan KKM Kompetensi Dasar dengan menghitung rata-rata KKM indikator untuk 
Kompetensi Dasar tertentu. 
- Menentukan KKM Standar Kompetentensi dengan menghitung rata-rata KKM Kompetensi 
Dasar untuk Standar Kompetensi tertentu. 
- Menentukan KKM Mata pelajaran tertentu pada kelas tertentu.dengan menghitung rata-rata 
KKM Standar Kompetensi yang terdapat pada mata pelajaran tersebut pada kelas tertentu. 
- Kriteria Ketuntasan Minimal ( KKM ) setiap mata pelajaran setiap kelas ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Sekolah melalui rapat dewan guru dengan mempertimbangkan saran 
dari komite sekolah. 


3. Tabel Revisi dan pengembangan Kurikulum SD Negeri Таго’ an 1 


OVER/HALAMAN JUDUL 


1. Logo sekolah Direvisi 


2. Judul: Kurikulum SMA Negeri 1 Pare Tetap, tidak ada revisi 


Direvisi tahun pelajaran 


3. Tahun pelajaran 2022/2023 


4. Alamat sekolah Tetap, tidak ada revisi 


LEMBAR PENGESAHAN 


Direvisi tahun pelajaran 
1. Rumusan kalimat pengesahan dan tanggal 
pengesahannya 


. Tanda tangan kepala sekolah dan stempel/cap sekolah Tetap, tidak ada revisi 


. Tanda tangan ketua yayasan/cap 


Tetap, tidak ada revisi 
yayasan 


. Tempat untuk tanda tangan kepala/ pejabat dinas Tetap ada pada lembar 
pendidikan Kabupaten rekomendasi 


. Tempat untuk tanda tangan kepala/ pejabat dinas Tetap ada pada lembar 
pendidikan provinsi pengesahan 


DAFTAR ISI 


Direvisi daftar isi dan 


Kesesuaian dengan halaman 
nomor halamannya 


I. PENDAHULUAN 


Direvisi sesuai perubahan 
kurikulum yang mewajibkan 
K13 untuk tahun ajaran baru 
2017-2018 


A | Latar Belakang 


Direvisi dengan 
B. | Landasan imencamtumkan perubahan 
permen baru tentang K13. 


C. | Tujuan Pengembangan Tetap tidak ada revisi 


II. VISI MISI DAN TUJUAN SATUAN PENDIDIKAN 


Æ - Ada Revisi pada kalimat 
A. | Visi Satuan Pendidikan visi satuan pendidikan 


B. | Misi Satuan Pendidikan Tetap tidak ada revisi 


C. | Tujuan Satuan Pendidikan Tetap tidak ada revisi 


III. STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN 


Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan, memuat: 


| Daftar mata pelajaran dan muatan lokal sesuai dengan 
` _ standar isi 


Pengaturan alokasi waktu per mata pelajaran 
disesuaikan dengan standar isi, kebutuhan peserta didik 
dan sekolah dengan total waktu 37 - 39 Jam per 
minggu. 


Pengaturan alokasi waktu per mata pelajaran 


Ada revisi perubahan jenis 
mata pelajaran sesuai dengan 
kurikulum k13 


Ada Revisi beban 
belajar 37 
minggu/tahun 


Ada revisi pengaturan 
Waktu pembelajaran pada 


kelas X 


Program Muatan Lokal, mencantumkan: 


Jenis dan strategi pelaksanaan muatan lokal yang 


dilaksanakan sesuai dengan kebijakan daerah, 
kebutuhan peserta didik dan karakteristik sekolah. 


Ada revisi untuk kelas X. 
muatan lokal terintegrasi pada 
semua muatan pelajaran. 


2. Daftar SK dan KD Muatan Lokal yang dikembangkan oleh 


sekolah 


5. Uraian tentang jenis dan strategi pelaksanaan program 
muatan lokal 


Kegiatan Pengembangan Diri, mencantumkan: 
1. 


Uraian tentang jenis dan strategi pelaksanaan program 
layanan konseling dan atau layanan akademik/bela;jar, 
sosial dan pengembangan karier peserta didik 


Uraian tentang jenis dan strategi pelaksanaan program 
pengembangan bakat, minat dan prestasi peserta didik. 


Ada revisi untuk kelas X. 
muatan lokal terintegrasi pada 
semua muatan pelajaran. 

Ada revisi untuk kelas X. 
muatan lokal terintegrasi pada 
semua muatan pelajaran. 


Tetap, tidak ada revisi 


Ada pengembangan 
yaitu penambahan 
strategi pelaksanaan 


pengembangan diri 


Pengaturan Beban Belajar, mencantumkan: 


Uraian tentang rasionalisasi penambahan jam sesuai aturan 


Uraian tentang pengaturan alokasi waktu pembelajaran 
per jam tatap muka, jumlah jam pelajaran per minggu, 


jumlah minggu efektif per tahun pelajaran, jumlah jam per 


tahun 
Uraian tentang pemanfaatan 60% dari jumlah waktu 


kegiatan tatap muka pada mata pelajaran tertentu, untuk 


penugasan terstruktur (PT) dan kegiatan mandiri 
tidak terstruktur (KMTT). 


Ketuntasan Belajar, mencantumkan: 


Ada revisi untuk Kelas X 


Ada revisi jumlah 
minggu efektif per 
tahun pelajaran 


Tetap, tidak ada revisi 


1. Daftar kriteria ketuntasan minimal (KKM) untuk semua 


mata pelajaran pada setiap tingkatan kelas. 


Ada revisi daftar KKM 


2.  Uraian tentang mekanisme dan prosedur penentuan KKM 


Kenaikan Kelas mencantumkan: 


1. Kriteria kenaikan kelas sesuai dengan kebutuhan sekolah 
dengan mempertimbangkan ketentuan pada SK Dirjen 
Mandikdasmen No. 12/C/Kep/TU/2008. 


2. Uraian tentang pelaksanaan penilaian hasil belajar siswa 
(ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir 
semester dan ulangan kenaikan kelas), sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Standar Penilaian 
Pendidikan. 


Ada pengembangan 
yaitu Uraian tentang 
mekanisme dan prosedur 
penentuan KKM 


Tetap, tidak ada revisi 


Ada pengembangan 
tentang pelaksanaan 
penilaian hasil belajar 
siswa 


3. Uraian tentang mekanisme dan prosedur pelaporan hasil 
belajar peserta didik 


Ada pengembangan 
mekanisme dan 

prosedur pelaporan 

hasil belajar peserta didik 


4. Uraian tentang pelaksanaan program remedial dan 
pengayaan 


Ada pengembangan 
pelaksanaan program 
remedial dan 


pengayaan 


Kelulusan, mencantumkan: 


Kriteria kelulusan berdasar pada ketentuan PP 19/2005 
Pasal 72 ayat 1 


Tetap, tidak ada revisi 


Uraian tentang pelaksanaan ujian nasional dan ujian 
sekolah 


Tetap, tidak ada revisi 


Penjurusan, mencantumkan 


Kriteria penjurusan sesuai dengan kebutuhan sekolah Ada revisi untuk kelas X 
Uraian tentang program penelusuran bakat, minat dan R` 
prestasi peserta didik Ada revisi untuk kelas X 
Uraian tentang mekanisme dan proses pelaksanaan R 

n Н р Ada revisi untuk kelas X 


penjurusan. 


Pendidikan Kecakapan Hidup dan Pendidikan Berbasis 
Keunggulan Lokal dan Global, mencantumkan: 


Uraian tentang penerapan pendidikan kecakapan hidup. 


Tetap, tidak ada revisi 


Uraian tentang penyelenggaraan pendidikan berbasis 
unggulan 


Tetap, tidak ada revisi 


Uraian tentang upaya sekolah dalam menuju pendidikan 
berwawasan global. 


. KALENDER PENDIDIKAN 


Tetap, tidak ada revisi 


1. _ Pengaturan tentang permulaan tahun pelajaran. Ada revisi 


2. Jumlah minggu efektif belajar satu tahun pelajaran Ada revisi 


3. Jadwal waktu libur (jeda tengah semester, antar 
semester, libur akhir tahun pelajara, libur keagamaan, Ada revisi 
hari libur nasional dan hari libur khusus) 


4. Rapat ditutup dengan membaca do” a bersama. 


Pamekasan, 05 Juli 2022 


Kepala Sekolah, 


Drs.KHAIRUL IKSAN, M.Pd 


BERITA ACARA 
PENGEMBANGAN SILABUS KURIKULUM 
SD NEGERI TAROAN 1 KECAMATAN TLANAKAN 


TAHUN PELAJARAN 2022/2023 
Pada hari ini .......... Rabu .......... tanggal .......... Lima .......... bulan .......... Juli .......... tahun .......... Dua Ribu 
Tujuh Belas .......... , berdasarkan rapat Kepala Sekolah, Guru, Komite dan Pengawas yang dilaksanakan 


pada tanggal tersebut diatas dan dihadiri oleh seluruh guru, dengan ini menyatakan : 
1. Telah mengembangkan silabus dengan menggunakan tujuh langkah pengembangan silabus. 
2. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Guru di SD Negeri Taro” an 1. 

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya 


Kepada pihak-pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih. 


Pamekasan, 05 Juli 2022 


Kepala Sekolah, 


Drs.KHAIRUL IKSAN, M.Pd 


DOKUMENTASI RAPAT 
PENGEMBANGAN SILABUS KURIKULUM 
SD NEGERI TAROAN 1 KECAMATAN TLANAKAN 


TAHUN PELAJARAN 2022/2023 
N MEX ed кл 
RAPAT 


me KERJA 

M A ANALISIS ОКАТ Е FINALISASI 

td £ BIusJAL-ASHR ' 
AHS PELAJARAN 2017720 11 


